ALOAMAR 

(Bulan) 

Surah ke-54 
55 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah. 

2. Dan jika mereka melihat suatu tanda 
(mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini 
adalah) sihir yang terus menerus". 

3. Dan mereka mendustakan (Muhammad) dan 
mengikuti hawa natsu mereka, sedang tiap-tiap 
urusan ada ketetapan. 

4. Dan sesungguhnya telah datang kepada 
mereka sebagian berita-berita yang di dalamnya 
terdapat ancaman (peringatan). 

5. Suatu hikmah yang sempurna tetapi tidak 
berguna peringatan-peringatan itu (bagi mereka). 

6. Maka berpalinglah kamu dari mereka pada 
hari menyeru seorang penyeru (atau malaikat) 
kepada sesuatu yang buruk, 

7. tertunduk pandangan mereka (waktu) 
mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka 
belalang yang beterbangan, 

8. mereka datang dengan cepat kepada penyeru 
(atau malaikat) itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini 
adalah hari kesukaran". 

9. 0 Sebelum mereka, telah mendustakan 
(pula) kaum Nuh, maka mereka mendustakan 
hamba Kami (yakni Nuh) dan mengatakan: "(Nuh) 
seorang gila dan dia diberi ancaman (pula). 

10. Maka dia berdoa kepada Tuhannya: "sungguh 
aku adalah orang yang dikalahkan maka 
tolonglah". 

11. Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan 
(menurunkan) airyangtercurah. 

12. Dan Kami pancarkan bumi dengan beberapa 
mata air, maka bertebaran kamu karena air atas 
suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. 




Bismil lahir rahmanir rahim 



Q Ltr? ‘jij O 

lqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar (1) Wa-iy yarau ayatay yu'ridhu 

iawa naf- dan mereka dan mereka tetap/terus- 

;u mereka mengikuti mendustakan 2 menerus 

wayaqulu sihrum mustamir (2) Wakadz-dzabu wattaba'5 ahwl-ahum 



berita- dari/se- telah datang dan se- 

berita bagian pada mereka sungguhnya 3 

wakullu amrim mustaqir (3) Walaqad jl-ahum minal ambl-i 









ketetapan 









U ili g 



peringatan- ber- maka/te- sempurna 

peringatan guna tapi tidak hikmah 

ma fihi muzdajar (4) Aikmatum balighatun fama tughnin nudzur 



O "M & & 



& O 



£2— i (*> 

buruk/tidak sesu- ke- seorang menyeru pada dari maka berpa 

menyenangkan atu pada penyeru hari mereka linglah kalian 5 

(5) Fatawalla 'anhum yauma yad'ud da'i ila syai-in nukur (6) 

O 02 % p? 4,u#i <&% jga cl 

Khusy-sya'an absharuhum yakhrujuna minal ajdatsi ka-annahum jaradum muntasyir (7) 

Cm & ^ (^) p» Ujfe Jyj g)j}\ 

Muhthi'ina ilad da' yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir (8) Kadz-dzabat 

££ O p» 

maka dia dan dia diberi seorang dan mereka hamba maka mereka Nuh kaum sebelum 

berdoa 9 ancaman gila mengatakan Kami mendustakan mereka 

qablahum qaumu nuTiin fakadz-dzabu 'abdana waqllu majnOnuw wazdujir (9) Fada'a 

L>ela3 (o) Z}\ Ajj 

ter- dengan langit pintu- maka Kami maka to- orangyang sungguh Tuhan- 

curah air pintu bukakan 10 longlah dikalahkan aku nya 

rabbahO anni maghlubun fantashir (10) Fafatahna abwabas sama-i bima-im munhamir 

O ^ ^ ( 3 ) 

telahdi- sung- suatu atas air maka berte- beberapa bumi dan Kami 

12 tetapkan guh urusan baran kamu mata air pancarkan 11 

(11) Wafajjamal ardha 'uyunan faltaqal ml-u 'all amrin qad qudir (12) 



Cri (Jf aSs^j 

Wahamalnahu 'ala dzati alwahiw wadusur (13) Tajri bi-a'yunina jaza-al liman kana 

s$) (3) i>t Sv> (3) 'j& 

kufir (14) Walaqat taraknaha ayatan fahal mim muddakir (15) Fakaifa kana 

St cSjs CS ® jjij Jjc' 

orangyang dari maka untuk peringat- Al-Quran telah Kami dan dan peringatan/ azab- 

memikirkan adakah an/pelajaran mudahkan sungguh 16 ancaman-Ku Ku 

'adzabi wanudzur (16) Walaqad yassarnal qur-ana lidz-dzikri fahal mim muddakir 

asi % 0 % oXO 

atas Kami telah sesungguh- dan peringatan/ azab- adalah maka kaum telah men- 

mereka mengirimkan nya Kami 18 ancaman-Ku Ku dia bagaimana 'Ad dustakan 17 

(17) Kadz-dzabat 'adun fakaifa kana 'adzabT wanudzur (18) Innl arsalna 'alaihim 

(3) yy * ^ ytr° 

batang seakan-2 ma- ia mencabut/meng- tetap/terus - nahas/ hari pada sangat angin 

mereka nusia genmpangkan 19 menerus sial kencang 

rihan sharsharan fT yaumi nahsim mustamir (19) Tanzi'un nasa ka-annahum a’jazu 

SSj (J) jjj b^ (^) jjy* 

Al-Quran Kami mu- dan sung- dan peringat- azab- ada- maka tercabut/ kurma 

dahkan guh 21 an-Ku Ku lah bagaimana 20 tumbang 

nakhlim munqa'ir (20) Fakaifa kana 'adzabl wanudzur (21) Walaqad yassarnal qur-ana 

'5^ © (JD SJ ot S$ 

apakahseo- maka mere- dengan peringat- kaum telah men- orangyang dari maka untuk peringal 

rangmanusia ka berkata 23 an/ancaman Tsamud dustakan 22 memikirkan adakah an/pelajaran 

lidz-dzikri fahal mimmuddakir (22) Kadz-dzabat tsamudu binnudzur (23) FaqalG abasyaram 

f)\ (jS* (^D jX*J <J-U^ \jJj \L» 

minna wahidan nattabi'uh5 innl idzal laff dhalaliw wasu'ur (24) A-ulqiyadz dzikru 'alaihi 

$ \'J> (Sj&lJ (J) %\ yt > % \LZ' 

pendusta yang mengetahui 25 bong pendusta bahkan kita 

mim bainina bal huwa kadz-dzabun asyir (25) Saya'lamuna ghadam manil kadz-dzabul 

(3) yjj (yj) 'ys [y) %, f) Sy\ 

asyir (26) Inna mursilun naqati fitnatal lahum fartaqibhum wash-thabir (27) 

\j& (3) y ^^4 siii 'Xi\ ) )y>j 

mereka memanggil 28 tiap mereka itu wa kepada merek 

Wanabbi k hum annal ml-a qismatum bainahum kullu syirbim muhtadhar (28) Fanadau shahibahum 

\\. (J) j)s>j JSS (3) jA»s 



13. Dan Kami angkut Nuh ke atas kapal yang 
terbuat dari papan dan paku, 

14. Yang berlayar dengan pengawasan Kami, 
sebagai pembalasan bagi orang yang diingkari 
(yakni Nuh). 

15. Dan sungguh telah Kami tinggalkan kapal itu 
sebagai tanda-tanda, maka adakah orang-orang 
yang memikirkan? 

16. Maka bagaimana (pun) kaum Nuh itu adalah 
azab dan peringatan-Ku. 

17. Dan sungguh telah Kami mudahkan Al-Quran 
untuk peringatan, maka adakah orang yang 
memikirkan? 

18. Kaum 'Ad telah mendustakan (pula), maka 
bagaimana (pun) kaum 'Ad itu adalah azab dan 
peringatan-Ku. 

19. Sesungguhnya Kami telah mengirimkan untuk 
mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas 
yang terus menerus, 

20. Angin itu mencabut manusia seakan-akan 
mereka pokok kurma yang tercabut. 

21. Maka bagaimana (pun) kaum 'Ad itu adalah 
azab-Ku dan peringatan-Ku. 

22. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al 
Cluran untuk peringatan, maka adakah orang yang 
memikirkan? 

23. Kaum Tsamudpun telah mendustakan 
peringatan (itu). 

24. Maka mereka berkata: "apakah kita harus 
mengikuti seorang manusia dari kalangan kita 
sendiri, sungguh jika demikian, kita benar-benar 
dalam kesesatan dan dalam siksaan. 

25. Apakah peringatan (wahyu) itu diturunkan 
kepadanya di antara kita? tetapi dia adalah 
seorang pendusta lagi sombong. 

26. Besok mereka akan mengetahui, siapa yang 
sangat pendusta lagi sombong itu. 

27. Sesungguhnya Kami mengirimkan unta betina 
sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah 
(tindakan) mereka dan bersabarlah. 

28. Dan beritakanlah kepada mereka bahwa 
sesungguhnya air itu terbagi di antara mereka 
(dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum 
dihadiri (oleh unta betina itu) 

29. Maka mereka memanggil kawannya, lalu 
kawannya berbuat nekat dan membunuh unta 
betina itu. 

30. Maka bagaimana (pun) kaum Tsamud itu 
adalah azab dan peringatan-Ku. 





31. Sungguh Kami kirimkan kepada mereka suara 
keras sekali, maka jadilah mereka seperti rumput 
kering (bagi) pengumpul pakan ternak. 

32. Dan sungguh Kami mudahkan Al Quran untuk 
peringatan, maka adakah orang yang memikirkan? 

33. Kaum Luth-pun telah mendustakan 

peringatan. 

34. Sungguh Kami kirimkan kepada mereka angin 

yang berbatu, kecuali keluarga Luth. Kami 

selamatkan mereka sebelum fajar, 

35. sebagai nikmat dari sisi Kami. Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang yang 
bersyukur, 

36. Dan sesungguhnya dia (Luth) telah 
memperingatkan mereka akan azab Kami, maka 
mereka mendustakan peringatan itu. 

37. Dan sesungguhnya mereka telah 

membujuknya (agar menyerahkan) tamunya, lalu 
Kami butakan mata-mata mereka, maka 

rasakanlah azab dan peringatan-Ku. 

38. Dan sungguh pada pagi hari mereka ditimpa 
azab yang kekal. 

39. Maka rasakanlah azab dan peringatan-Ku. 

40. Dan sungguh Kami telah memudahkan Al 
Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang 
memikirkan? 

41. Dan sungguh telah datang kepada kaum 
Fir'aun, pemberi peringatan. 

42. Mereka telah mendustakan semua ayat-ayat 
(atau mukjizat) Kami, maka Kami azab mereka 
dengan azab dari (Alloh) Yang Mahaperkasa lagi 
Mahakuasa. 

43. Apakah orang-orang kafir dari kamu lebih baik 
dari mereka itu, ataukah bagimu (bisa) berlepas 
diri (dari azab) dalam Kitab-kitab terdahulu. 

44. Ataukah mereka mengatakan: " kami semua 
(bersatu) dapat menolong (menang)". 

45. Akan dihancurkan (mereka) semua dan 
mereka mundur ke belakang (atau kalah). 

46. Bahkan hari kiamat dijanjikan kepada mereka 
dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. 

47. Sungguh orang-orang yang berdosa dalam 
kesesatan dan dalam siksaan. 



Jj\j}\ (0) \j£& d-U-Jj) 

Al-Quran Kami mu- dan pengumpul seperti rum- makajadi- satu/ suara 

dahkan sungguh 31 pakan ternak put kering lah mereka sekali keras 

shaihataw wahidatan fakanu kahasyTmil muhtazhir (31) Walaqad yassarnal qur-ana 

& % 0 ££ 0 ^ 

lidz-dzikri fahal mim muddakir (32) Kadz-dzabat qaumu luthim binnudzur (33) Inna arsalna 

sisi dari nikmat di akhir malam/ Kami selamat- Luth kelu- ke- angin yang atas 

Kami 34 sebelum fajar kan mereka arga cuali berbatu mereka 

'alaihim hashiban illa ala luthin najjainahum bisahar (34) Ni'matam min 'indina 

jj]j (™) d?jfr 

bantah/mendustakan azab Kami ingatkan mereka sungguh 35 syukur yang beri balasan kianlah 

kadzalika najzi man syakar (35) Walaqad andzarahum bath-syatana fatamarau 

\jjXi bwU aa Jjij (J^) 

maka ra- mata-2 lalu Kami tamu- dari mereka mem- dan dengan peringat- 

sakanlah mereka butakan nya bujuknya sungguh 36 an/ancaman 

binnudzur (36) Walaqad rawaduhu 'an dhaifihT fathamasnl a'yunahum fadzuqu 

<& && & e & & 

adzabi wanudzur (37) Walaqad shabbahahum bukratan 'adzabum mustaqir (38) 

k & 0 j J>\1c \Jjja 

irangyang dari maka untuk Al-Quran Kami mu- dan dan peringat- azab-Ku maka ra- 

nemikirkan adakah pelajaran dahkan sungguh 39 an/ancaman sakanlah 

: adzuqu 'adzabT wanudzur (39) Walaqad yassarnal qur-ana lidz-dzikri fahal mim muddakir 

& 0 $ * % 0 

)il/azab mereka nya Kami mendustakan 41 ngatan/ancaman kaum datang sungguh 40 

(40) Walaqad ja-a ala fir'aunan nudzur (41) Kadz-dzabu bi-ayatina kulliha fa-akhadznahum 

j J 0 jJ^L ji-l 

berle- bagi atau- mereka dari lebih apakah orang-2 Maha- Maha- dengan 

pasdiri kalian kah itu baik kafir dari kalian 42 kuasa perkasa azab 

akhdza 'azTzim muqtadir (42) Akuffarukum khairum min ull-ikum am lakum barl-atun 

0 i 0 C J' 4 

semua/ akan dihancur- dapat meno- semua/bersa- kami mereka me- atau- kitab-2 da- 

golongan kan/dikalahkan 44 long/menang tu/golongan ngatakan kah 43 terdahulu lam 

fizzubur (43) Am yaquluna nahnu jamT'um muntashir (44) Sayuhzamul jam'u 



y*\j \j 


*> > 


S 0 5^' 


sjy.j 


dan lebih lebih bu- dan hari 

pahit ruk/dahsyat kiamat 

wayuwallunad dubur (45) Balissa't 


da mereka amat kan 45 kang 

itu mau'iduhum wassa'atu ad-ha wa-amar 


dan mereka ber- 
paling/mundur 


api/ da- mereka pada 


0 JSJ 


kese- da- orane-orang 


1 10 


neraka lam diseret hari 

(46) Innal mujrimina fi dhalaliw wa: 


47 siksaan/gila satan lam yangberdosa 

su'ur(47) Yauma yushabuna fin nari 


guh 46 





«sre i® ^ Je 



dengan Kami men- sesu- tiap-2/sungguh 
49 ukuran ciptakannya atu segala Kami 48 neraka tuhan kanlal 
ala wujuhihim dzuqu massa saqar (48) Inna kulla syai-in khalaqnahu biqadar (49) 



LjSOubl Jjalj (!*■) L»J 



dengan pan- seperti/sece- satu/ 

binasakan sungguh 50 dangan mata pat kejapan sekali 

A/ama amruna illa wahidatun kalamhim bilbashar (50) Walaqad ahlakna 



jb 



o* 



elah mereka sesuatu dantiap- orangyang 

cerjakannya tiap/segala 51 memikirkan 

isy-ya'akum fahal mim muddakir (51) Wakullu syai-in fa'aluhu 






c£? 0 Jr^ 



)rang-2 yang sung- tertulis dan yang yang dan tiap- 

bertakwa guh 53 besar kecil tiap/segala 

: iz zubur (52) Wakullu shaghiriw wakabirim mustathar (53) Innal muttaqina 



t '-t 1*1'' ^* „ * 'Z' ,• 






48. Pada hari mereka diseret ke dalam api n 
(di pegang rambut di) atas muka mereka. 
dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sen 
api neraka!" 

49. Sesungguhnya Kami menciptakan 
sesuatu menurut ukuran. 

50. Dan tidaklah perintah Kami kecuali (t 
sekali seperti kejapan pandangan mata. 

51. Dan sungguh telah Kami binasakan < 
orang yang serupa dengan kamu. Maka a 
orang yang memikirkan? 

52. Dan segala sesuatu yang telah mereka p< 
tercatat dalam kitab-kitab. 

53. Dan segala (perbuatan) yang kecil m; 
yang besartertulis (dalam kitab-kitab itu). 

54. Sungguh, orang-orang yang bertakwa 
dalam surga dan sungai-sungai, 

55. dalam tempat duduk kebenaran di sisi (1 
Yang Menguasai lagi Berkuasa. 




